PELAJARAN NAHWU DARI KITAB AL AJURUMIYAH 

Pelajaran Keduapuluh Enam 

MATAN: 

' m M 4-a^.j t-iljll JIS 
t^lllill £a^j tAjj^lll ; ^ljjl ^-*Jjl ^JJ^W S- 1 !)*^ 

Jl £UL,VU 

/'Jjliijj cj^liijj 

"Berkata penulis rahimahullah: 

Dan (kelompok) yang di Prab dengan Huruf ada 4 jenis; 

1 . Tatsniyah, 

2. Jamak Mudzakkar Saalim, 

3. Al-Asmaaul Khamsah, 

4. Al-Af aalul Khamsah, yaitu; 

o ^ 9- o ^ i o ^o^ ^o 

Penjelasan : 

Setelah penulis rahimahullah menyebutkan jenis-jenis Kalimat yang di Prab dengan Harakat, 
sekarang beliau akan menyebutkan jenis-jenis Kalimat yang di Prab dengan Huruf. 

Kelompok kedua; kelompok yang di Prab dengan Huruf ada empat jenis. 

1 . Tatsniyah (dual). 

Yang dimaksud adalah Isim Mutsanna, yaitu kata benda yang berjumlah dua, baik Mudzakkar 
(laki-laki) maupun Muannats (perempuan), dengan adanya penambahan huruf Alif dan Nun 
atau Ya dan Nun pada bentuk Mufradnya. 

Contoh: 

- gUl = jl + 



Pelajaran Nahwu Dari Kitab Al Ajurumiyah 



3 



1 . Jamak Mudzakkar Saalim (plural). 



Yaitu kata benda yang jumlahnya lebih dari dua, dengan adanya penambahan huruf Wawu dan 
Nun atau Ya dan Nun pada bentuk Mufradnya. 



Contoh: 



- (JJ^T^ = U J + U^: 1 ^ 

- u j^0 1 (S * = uy + 

° j» t 0 j» # ■ t 0 jj 

- (JjAlulA — ^jj ^lul^ 

- U^ r^ — U^ + 



1 . Al-Asmaaul Khamsah. 

Yaitu Isim yang lima; 



1 . Al-Af aalul Khamsah (Fi'il-fi'il yang lima). 



Dia adalah Fi'il Mudhari' yang bersambung padanya Dhamir Tatsniyah atau Dhamir Jamak 
atau Dhamir Ya Mukhathabah. Lima Fi'il Mudhari' tersebut mengikuti Wazan (pola 
pembentukan) Fi'il berikut ini: 



Pelajaran Nahwu Dari Kitab Al Ajurumiyah 2 



3 




• Contoh yang bersambung padanya Dhamir Tatsniyah, yaitu Huruh Alif; 

• Contoh yang bersambung padanya Dhamir Jamak; yaitu Huruf Wawu; 




• Contoh yang bersambung padanya Dhamir Ya Mukhathabah, yaitu Huruf Ya; 




Empat jenis Kalimat diatas; Isim Mutsanna, Jamak Mudzakkar Saalim, Al-Asmaaul Khamsah 
dan Al-Af aalul Khamsah, semuanya di Prab dengan Huruf ? bukan dengan Harakat. Adapun 
uraian selanjutnya tentang empat jenis Kalimat ini akan kami jelaskan satu persatu tanda 
1'rabnya pada pertemuan berikutnya, in syaa Allah. 

Demikianlah pelajaran kita hari ini. Kita akan lanjutkan -in syaa Allah- pada pertemuan yang 
akan datang. Barakallahu iikum. 

Waffaqallahul jami' li kulli khoirin. 

Ditulis oleh Abu 'Ubaidah Iqbal bin Damiri al-Jawy, 17 Muharam 1436/ 10 November 2014_di 
Daarul Hadits_Al-Fiyusy_Harasahallah. 



Pelajaran Nahwu Dari Kitab Al Ajurumiyah 3 



3 



